Proposal Donasi 

tahun 2014 




"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari 
suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan 

menuju surga". 
[HR. Tirmidzi] 



"Berawal dari keinginan yang Kuat 
dan yang membaja" 




Kami hanyalah anak muda yang ingin memberikan 

untuk banyak manusia" 



Tentang, (Kami 



Kami adalah mahasiswa dari UI dan LIPIA yang bersinergi karena memiliki cita-cita yang 
sama yaitu untuk memberikan kebermanfaatan bagi banyak manusia terutama dalam ilmu 
agama. Dengan izin Allah Ta'ala, kami merintis Nyantrend Weekend ini sejak tahun 2013. 



Pada awalnya kami hanyalah Kajian Bahasa Arab di selasar selatan Masjid UI yang berjumlah 
10 orang pada bulan Januari 2013. Tiga bulan kemudian kami menutup kajian bahasa Arab 
dan membuka Kajian Ushul Fiqih pada bulan April 2013 bertempat di mushalla 
Al-Muawwanah, Pondok Cina, pesertanya berjumlah 40 orang. 



Kami hanya sebuah komunitas sehingga sulit mendapatkan izin untuk menggunakan Aula 
Utama Masjid UI dan akhirnya kami meminjam mushalla yang berlokasi di Pondok Cina. 
Namun tekad kami tidak surut sampai disana. Kami membangun sebuah mimpi yang 
alhamdulillah terealisasi pada September 2013. Mimpi itu adalah Nyantrend Weekend, 
sebuah kajian Islam rutin yang membahas kitab para ulama yang diadakan pada hari Sabtu 
dan Ahad. Materi yang dibahas pada Nyantrend Weekend I [NW 1] adalah Fiqih Syafi'i, Bulughul 
Maram (Haditsj dan Bahasa Arab. 



Saat itu, kendalanya tetap sama yaitu tempat. Kami berusaha mencari yang terjangkau 
aksesnya oleh para mahasiswa dan masyarakat umum. Alhamdulillah kami mendapatkan 
tempat walau menumpang, yaitu di mushalla LP3i Depok. NW I berlangsung dari 
September-Desember 2013. Pada Desember 2013 kami juga membuat Nyantrend Year End 
yang merupakan penutupan dari NW I. 



Pada Februari 2014, dibuka Nyantrend Weekend II (NW II]. Pada NW II dengan izin Allah Ta'ala 
kami mengontrak di Jalan Akses UI nomor 64, Kelapa Dua, Depok. Materi kajian yang dibahas 
pada NW II semakin bervariasi yaitu Tafsir As-Sa'dy, Bulughul Maram (Haditsj, Sirah Nabi, Ushul 
Tsalatsah [Aqidah], Hadits Arba'in Nawawy dan Bahasa Arab. Kemudian pada awal Maret 2014 
kami membuka Nyantrend Half Day (NHD1 yang membahas Bulughul Maram bab Jual Beli 
(Fiqih Muamalah]. Dan Insya Allah ke depannya kami akan membuka Nyantrend Weekdays, 
Daurah Ramadhan dan Nyantrend Weekend III (NW III]. 



(Ihfjcmii'end ( Weetknd ^ 




Nyantrend Weekend II 

Program ini adalah kelanjutan dari program 
Nyantrend Weekend I. Sebuah kajian Islam 
rutin yang berlangsung selama empat bulan. 
Membahas kitab-kitab para ulama seperti 
Bulughul Maram (hadits), Tafsir As-Sa'dy, 
Arba'in Nawawy (hadits), Ushul Tsalatsah 
(aqidah), Sirah Nabavwi dan juga Bahasa Arab. 
Peserta 50% berasal dari mahasiswa dan 
sisanya berasal dari kategori umum. 

Program ini diadakan pada: 



Tanggal 
Waktu 

Tempat 



: 15 Februari - 1 Juni 2014 
: Setiap Sabtu dan Ahad 

pukul 09.00-14.30 
: Rumah Belajar-Qu, jalan 
Akses UI No.64, 
Kelapa Dua, Depok 



Nyantrend Weekend 

Program ini adalah kelanjutan dari 
program Nyantrend Weekend II. 
Sebuah kajian Islam rutin 
yang berlangsung selama 
empat bulan. Membahas 
kitab-kitab para ulama 
seperti Nyantrend Weekend II. 



Program ini diadakan pada: 



Tanggal 
Waktu 

Tempat 



: 16 Agt - 6 Des 2014 
: Setiap Sabtu dan Ahad 

pukul 09.00-14.30 
: Rumah Belajar-Qu, jalan 

Akses UI No.64, 



(Ihjjanlrend ( Wedidcup 




Nyantrend Weekdays I 



Nyantrend Weekdays II 



Program ini baru dimulai pada tahun ini, terdiri 
dari berbagai macam materi, antara lain 
pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab 
Sahih Bukhari, Fathul Mu'in dan bahasa arab. 
Dilaksanakan setiap hari Senin-Rabu dan 
Selasa-Kamis di sore dan malam hari. 



Program ini adalah lanjutan dari Nyantrend 
Weekdays I, juga terdiri dari berbagai macam 
materi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab 
Sahih Bukhari, Fathul Mu'in dan bahasa arab. 
Dilaksanakan setiap hari Senin-Rabu dan 
Selasa-Kamis di sore dan malam hari. 



Program ini diadakan pada: 



Program ini diadakan pada: 



Tanggal 
Waktu 

Tempat 



: 7 April - 26 Juni 2014 

: 16.00 - 18.00, 
18.00 - 20.00 

: Rumah Belajar-Ojj, jalan 
Akses UI No.64, 
Kelapa Dua, Depok 



Tanggal 
Waktu 

Tempat 



: 18 Agt - 12 Des 2014 

: 16.00 - 18.00, 
18.00 - 20.00 

: Rumah Belajar-Qu, jalan 
Akses UI No.64, 
Kelapa Dua, Depok 




Nyantrend HalFday I 

Program ini baru dimulai pada tahun ini, membahas kitab 
Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani bab jual-beli. 
Pemateri berasal dari alumnus LIPIA yang pernah menjadi 
praktisi ekonomi. Berlangsung selama empat bulan. 

Program ini diadakan pada: 

Tanggal : 9 Maret - 22 Juni 2014 

Waktu : Setiap Ahad pukul 14.30 - 17.00 

Tempat : Rumah Belajar-Qu, jalan Akses UI No.64, 

Kelapa Dua, Depok 



'Ilynnii-vuL 'Ramadhan ^ 




Nyantrend Ramadhan I 



Pada program ini akan diadakan kajian Ushul Fiqih dan Musthalah Hadits. 

Kedua ilmu tersebut memiliki kepentingan yang besar dalam Islam. Sayangnya, justru tidak banyak di 
kalangan umum yang mengkaji keduanya sehingga mengakibatkan kecenderungan umat mengira 
bahwa keduanya bukanlah konsumsi umum. Melihat keduanya belum dinikmati banyak dari umat Islam, 
kami berencana mengadakan daurah harian untuk keduanya di 20 hari pertama bulan Ramadhan. 

Untuk ilmu Ushul, kami akan mengkaji kitab al-Ushuul min llm al-Ushuul karya Syaikh Muhammad bin 
Shalih al-Utsaimin. Untuk ilmu Mushthalah, kami akan mengkaji kitab llm Mushthalah al-Hadits karya 
syaikh yang sama. Keduanya akan dikaji secara singkat, padat dan dipermudah sesuai standar pelajar 
pemula. Kami akan menyajikan kajian bab per bab di setiap pertemuan. 

Dimulai setelah Ashar, kajian Ushul al-Fiqh akan berlangsung hingga pukul 16.20, kemudian dilanjutkan 
kajian Mushthalah al-Hadits hingga 10 menit menjelang adzan Maghrib. 10 menit menjelang Maghrib 
kami jadikan momen membaca al-Qur'an untuk masing-masing peserta, sebagai mengisi waktu luang 
menuju buka puasa bersama. Program ini diadakan pada: 



Tanggal 

Waktu 

Tempat 



28 Juni - 17 Juli 2014 
16.00 - 18.00, 

Rumah Belajar-Qu, jalan Akses UI No.64, Kelapa Dua, Depok 



(Anggaran <%anire/id 



Acara 

Pembicara NW II 
Pembicara NW III 
Pembicara NWD I 
Pembicara NWD II 
Pembicara NHD 
Pembicara NR 
Pembicara NYE 

Administrasi 

Buku NW II 
Buku NW III 
Buku NWD I 
Buku NWD II 
Buku NHD 
Buku NR 

Sertifikat + Rapor 

Kwitansi 

Cap Yayasan 

Lembar UTS dan UAS 

Fee Pengurus Tetap 

Fee Pengurus Tidak Tetap 

Keamanan 

Listrik dan Air 

Pulsa Telepon 

Pemasaran dan Publikasi 

Poster 

Iklan Fa n Page 
Spanduk 
Standing Banner 





Konsumsi 




Rp 15.000.000 


Makan NW II 


Rp7 200 000 


Rn 20 000 000 


Minum NW II 

1*111 IUH 1 1 N W M 


Rn?40 000 


Rp 14.400.000 


Makan NWIII 


Rp9.600.000 


Rp 14.400.000 


Minum NW III 


Rp240.000 


Rp 3.000.000 


Makan NR 


Rpl0.000.000 


Rp 8.000.000 


Minum NWD 


Rp400.000 


Rp 900.000 


Minum NWD dan NHD 


Rp200.000 




Legal 




Rp 7.500.000 


Pembuatan Yayasan 


Rp5.000.000 


Rp 7.500.000 






Rp 800.000 


Logistik 




Rp 800.000 


Sewa Gedung 


Rpl8.000.000 


Rp 300.000 


Lemari Penyimpanan 


Rpl.500.000 


Rp 2.000.000 


Proyektor 


Rp6.000.000 


Rp 3.500.000 


Tempat Proyektor 


Rpl50.000 


Rp 20.000 


AC 


Rp3.000.000 


Rp 65.000 


Kipas 


Rp600.000 


Rp 350.000 


Karpet 


Rp250.000 


Rp 12.000.000 






Rp 1.200.000 


Total 


Rp 182.015.000 



Rp 1.800.000 
Rp 3.000.000 
Rp 600.000 



Rp 1.200.000 
Rp 1.050.000 
Rp 100.000 
Rp 150.000 




• Pembicara 

Memberikan donasi untuk fee dan uang 
transportasi untuk pembicara 

• Percetakan 

Memberikan donasi untuk mencetak modul, 
sertifikat dan juga brosur atau secara 
langsung menyediakan jasa percetakan untuk 
Nyantrend. 

• Konsumsi 

Memberikan donasi untuk konsumsi peserta 
dan panitia pada saat Nyantrend Weekend 
dan Nyantrend Ramadhan atau secara 
langsung memberikan donasi berupa 
konsumsi. 

• Tempat 

Memberikan donasi untuk sewa tempat atau 
secara langsung memberikan tempat untuk 
kegiatan belajar-mengajar Nyantrend. 

• Peralatan 

Memberikan donasi untuk pembelian 
peralatan kegiatan belajar-mengajar atau 
secara langsung menyediakan peralatan yang 
dibutuhkan Nyantrend seperti proyektor dan 
sound system. 

• Pembuatan Yayasan 

Memberikan donasi untuk pembuatan 
yayasan atau secara langsung menyediakan 
jasa pembuatan yayasan untuk Nyantrend. 

• Publikasi 

Memberikan donasi untuk publikasi atau 
secara langsung menyediakan publikasi yang 
dibutuhkan oleh Nyantrend. 




Proses Penyaluran Donasi Finansial: 

1. Lakukan transfer ke nomor rekening diantara 
nomor-nomor rekening di bawah ini 

(pilih salah satu saja): 

BNI, no rek: 

031-240-7648 

a.n. Nana Aprilia Akhsani 

BSM no rek: 

7056527227 

a.n. Nana Aprilia Akhsani 

2. setelah melakukan transfer, jangan lupa 
untuk konfirmasi ke nomor 0857-8268-7373 

Proses Penyaluran donasi non-finansial: 

1. Kontak langsung panitia via sms/telepon 
ataupun media sosial lainnya. 

2. Kirimkan/berikan langsung ke alamat kami di 
Kelapa Dua, Depok. 



Nyantrend 



Weekend 



Nyantrend Weekend 

Rumah Belajar-Qu, Jalan Akses UI no. 64 Lt. 2 
Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat 
[200m sebelum RM Pondok Laras] 

nyantrendweekend@gmail.com 
www.nyantrend.vweb.id 



InFomasi lebih lanjut, hubungi: 

Hasan Al-jaizy [0856-101-9891 
Nana Aprilia Akhsani [0857-8268-7373 



Copyright Nyantrend Weekend 2014 
Proposal ini adalah hak milik intelektual dari 
Panitia Nyantrend Weekend. 

Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya tanpa izin 
dari Panitia Nyantrend Weekend. 



